No. 5 


Dj EMA'AT 6 MEI 1938 


N. 

Tel. 393 

DAGBLAD 

Lembar pertama 

Ditebitkan tiap2 hari ketjoeali hari Minggoe dan hari besar 
TERDIRI dari 

emban 

Dir. Hoofdredacteur: A.MADJID OESMAN. 

gati 


Kantoor Red. & Admin: Drukk: ,,Perantaraan" Raafweg — Padang. Bajaran lebih 
dahoeloe. 


AGENTEN ,I.P.P.A." Pariaman H.Aminoeddin Fort de Kock: Alpaini Moeara Laboeh 


HARGA NGGANAN Dalam kota seboelan 10.60 Loear kotta seboelan 10,75 Per 
lembar 10,03 Advertentie 10 sen per regel 


Pemoeda Indonesia di Nippon Oleh: Studieclub Serikat Indonesia 


Soedah hampir lima tahoen poetera poeteri Indonesia Nippon. Sedjarah 
menoentoet ilmoe kearah Timoer, beloem kita dapat katakan pandjang jang 
memberi pengalaman dan toedjoean tjita2 pemoeda dan pemoedi dengan 
setjoekoepnja. Soenggoehpoen de mikian pemboekaan pintoe2 sekolah tinggi 
menengah dan pertengahan Timoer, akan memberipemboekaan roeangan ilmoe 
itoe seberapanja telah dapat poela memboeka pintoe2 paberik2, perdagangan 
dan pergaoelan. Djoemlah pemoeda kita jang beladjar di Nippon semoeanja ada 
16 orang. Seorang di Kyoto dalam ilmoe petjah belahan dan 2 orang di Osaka 
dalam ilmoe elektris dan petjah belahan djoe. 


Di Tokyo 4 orang dalam ilmoe dagang dan ekonomie, 1 orang dalam ilmoe 
journalistiek, 1 orang dalam ilmoe seni dan seorang lagi dalam ilmoe tabib Tiga 
orang pemoeda lainnja oleh kerena baroe sadja datang, akan beladjar bahasa 
Japan oentoek sementara waktoe dan pada tahoendimoe ka akan menempoeh 
roeang jang disoekai mereka. Dari djoemlah ini, beloem dapat kita kepoeasan. 
Djoemlah pemoedaz2 dari Siam telah lebih dari 20 orang. Dan pemoeda dari Voor 
ndie lebih koerang berdjoemlah 20 orang. Seringkali kami menerima pertanjaan 
dari Indonesia tentangan 


beberapa sekolah2 tentoe tidak boleh mesti menolang serta mem beri 
kelonggaran oentoek memasoeki sekolah2 itoe, Tempat tinggal kita tidak perloe 
koeatiri, Di Tokyo telah dise diakan 2 atau 3 roemah oentoek pemoeda2 asing. 
Jang terbesar ialah "Kokusai Gakuyu Kaikan" Bajaran dari 25 sampai 25 Yen 
satoe boelan dengan makan 3 kali sehari Sekarang disini pemoeda kita ada 5 
orang, sedangkan pemoeda2 Siam, India telah berpoeloehzan djoemlahnja. 
Belandja seboelan oentoek sekolah tinggi ada diantara 90 dan 100 Yen. 
Keterangan sebagai djawapan adalah milik dari kesakitan maDoea orang daal dit 
sjarakat jang serba kekoerangan. ilsoe kemlah dan ilmoe tenoen 


peladjaran di Nippon 
Maka de 


ingan perantaraan soerat ini kami sampaikan keterangan kami kehadapan 
oemoem. Djoemlah poeloehan sekolah tinggi college atau vak itoe ada lah 
memberi kedoedoekan jang pantas oentoek masjarakat kita? Djikalau pemoeda 
dan pemoedi kita sekarang telah memboeka 8 atau 9 matjam sekolah tinggi, 
college d. s. b. apakah hal ing an lain2 jang menolak pemoeda kita dari sekolah2 
terseboet? Pemoeda India, Siam, Afghanis tan Phillipine telah dapat poela 
mamboeka poeloehan matjam sekolah2 dan apakah pintoe sekolah2 itoe 
tertoetoep bagi pemoedaz2 dan dan pemoed 2 kita? Orang jang kita telah kenal 
jg senantiasa berpengaroeh dalam 


Diroeang2 ilmoe itoe, kami fikir sanggoep diperdapat kekoerang an masjarakat 
kita. Misalnja disekolah tinggi Pemerintah Tokyo diadakan 11 boeah vak, seperti 
techniek kimlah kesoesteraan, perobahan ekonomie dan sebagai nja. Di 
Okayama Techincal Col lege di Tokyo diadakan vak 2 kimiah, mentjolok technik 
dan sebagainja. Di waseda ilmoe kimi ah elektris, teknik, radio ekono mi dan 
dagang. Di Kiriyu dima na kita poenja pemoeda beladjar ada vak2 seperti 
mentenoen, kimiak dan technik. Di Koge Koto Gakko berbagai bagai teknik di 
adakan seperti, mentjolok memhoeat gedoeng, mengoekir besi, wadja dan 
sebagainja, kalau kita periksa roeang ilmoe pertani an, peladjaran, penangkanan 
ikan tentoe tidak akan kekoerangan persediaan Tjoekoeplah rasanja roepa2 
peladjaran, jang diper o leh kalau pemoedaz2 kita maoe Orang boeta toeli poen 
ta' berketinggalan menempoeh roeangz ilmoe oentoek berobat dan mendapat 
persediaan lengkap oen toek mereka. Bagi kaoem poetri, soedah di tentoekan 
djalan jang misti ditem poeh mereka sebagi Iboe di kemoedian hari. Toedjoean 
pendi dikan ialah ke Iboean!" Ontoek mentapai toedjoean i toe, diadakan 
peladjaran kesenian, kebatinan, ilmoe roemah tang ga, ilmoe mengasoeh, ilmoe 
menari dan sebainja. 


Apakah kita dapat memasoeki se 


kolah itoe ? Beroentoenglah bahwa kita sekarang tidak ada pemoeda kita jang 
tidak masoek sekolah ting gi, menengah, colege dan sebegainja. Kemasoekan 
kita itoe dangan perantaraan orang jang kita kenal atau dioesahakan bolehSatoe 
toeboeh jang semata mata mandjaga pemoeda asing jang da tang kemari 
seperti Kokussi Gakuya Kaikan" Ini anggapan kami ada tjoekoep dan bisa 


berobah djoega berhoeboeng dengan peperangan ijang sekarang ini. Pada 
waktoe ni semoea barang2 keperloean sehari-hari mendjadi naik harga nja. Jang 
dibajar oentoek oewang sekolah jaitoe 120 setahoen, oewang makan 30, beli 
boekoe oe wang dobi, kenderaan, serta oe wang belandja antara 30 dan 40 yen. 
Pakaian talah berpakaian student jang telah ditentoekan, berboeah badjoe 
tembaga dengan berpet, warna badjoe hitam jang senantiasa sangat 
mengentengkan sekali. Tidak sadja mengenteng kan oewang, poen toeroet 
mengentengkan waktoe jang terpakai boeat itoe. Bahasa. Bahasa jang dipakai 
jalah bahasa Nippon. Kalau kita beladjar sambil laloe di Indonesia barang 2 atau 
3 tahoen tidak mendjadi keberatan dalam sekolah. Bahasa asing seperti Djerman 
Inggeris hanja sebagai pembantoe sadja. Dan djangan diloepakan bahasa kita 
sendiri, jaitoe baha sa Indonesia! Tesebab ilmoe itoe bergoena semoeanja, dan 
rakjat menanti boeah dari toentoetan kita, tentoe bahasa kita sebagai pengan 
tarnja kepada rakjat sendiri. 


Pemoeda jang lepas dari A.M.S. atau H.B.S. tentoe menempoeh sekolah tinggi. 
Jang lepas dari sekolah Mulo atau bersamaan dengan itoe, di Nippon menem 
poeh college Pemoeda2 jang lepas dan tammat dari sekolah re dah sadja, maka 
dapatlah di beri advies soepaja menamatkan sekoeranga2nja sekolah Mulo atau 
jang bersamaan dengan itoe. Sekolah tinggi lamanja 6 tahoen sedangkan college 
4 tahoen lamanja. Sekolah tinggi bibagi kedalam 2 bahgian, jaitoe Yoka dan 
Honka, masing memakan 3 tahoen. Pemoeda asing jang beladjar disini moela2 
dianggap hanja sebagai pendengar (toehoorder) sadja dan djikalau 
kesanggoepannja ternjata, maka ia dianggap seperti poerid betoel (ingeschreven 
student sama hal nja dengan seorang student Nip pon itoe sendiri. Selain dari 
roeang ilmoe dan tempat tinggal, pergaoelan kita ada didalam beberapa 
perkoempoelan keboedajaan, seperti ,,Ko kusai Bunka Shinkokai" ,,Nippon Bunka 
Renmei" dan sebagainja. Ditempat2 ini kita mendengar kan pridato2 ahli2 
keboedajaan doenia. Seringkali kita berbisik pada diri sendiri : , Keboedajaan itoe 
berasal dari Indonesia?“ Perasaan itoe moengkin timboel dalam dada kita, 
tersebab melihat akan pergaoelan dan djadjahan kita bangs Indonesia ini sangat 
lebar dan loeas semen djak dahoeloe, dengan orang2 Amerika-Inggeris-Djerman- 
Peran tjis dan sebagainja. Selain dari pada ini tidak mes ti kita meloepakan 
bahwa di Kobe ada 1 mesdjid Islam sedang kan di Tokyo sendiri baroe sadja 
dapat didirikan. Pada hari Raya Aidilfitrie pergilah sekalian 


EDITORIAL Masjarakat dan Organisasi 


Zaman sekarang ini dikataka zaman kemadjoean dan keinsjafan satoe2 negeri, 
satoe bangsa di Europa sama2 insjaf tentang kepentingan kedoedoekan bangsa 
masing2. Senantiasa perasaan insjaf itoe, menghidoepkan perasaan tjinta 
bangsa dan noesa. Indonesia ini poen ta' loepoet dari pengaroeh keadaan itoe. 
Poetaran politiek doenia jg materia istis ini sama2 mengenai soal Indonesia. Di 
benoea Europa, negri jg persandar akan kekoeatan mechaniek dan materieel, 
menjai.darkan keselamatan serta keama nan mereka pada itoe. Tetapi 
bagaimana dengan kita disini ? Apakah jg akan mengoeatkan kedoedoekan kita? 
Pada achir ini atas berapa ini tiatief pemoedaz kita jg insjaf, misal di Java telah 
berani madjoe kemoeka agar dapat menjoesoen masjarakat Indonesia jg di 


waktoe dewasa ini masih bertjerai berai. Los als zand, jg didorong oleh 
individualisme. Tetapi sebaliknja, oentoenglah oedara disini telah moelai 
beredar! Pemoeda2 Indonesia jg tjinta pada negrinja itoe, bangsanja serta 
masjarakatnja telah berani tampil kemoeka dan mengambil kewadjiban dan 
pikoelan diatas poendaknja soepaja menjoesoen dan menoentoen masjarakat 
sendir jang sekarang ini masih berada dalam kepintjangan. Kebramlian itoe 
didorong oleh perasaan insaf soepaja dapat poela dengan itoe menbangoenkan 
masjarakat jang waras masjarakat jang insjaf, bahwa segala sesoeatoe itoe 
hanjalah bisa tertjapai dengan pers toean organisa si disamping kebesran jang 
menoeroet zaman. Oleh sebab itoe, apapoen di antara masjarakat jang kelihatan 
pintjang perloe diloeroeskan. Selandjoetnja soepaja djangan poela setengah 
pada kita dapat mengatakan bahwa Indonesia hi doep dipengaroehi oleh schee 
ne staatsrechterlijk e verhouding (perhoeboengan staatrechter jang pintjang) 
maka soedah sepatoetnja perloe oentoek memboeang segala anggappan 
orthodosc dan tjara2 koenoz itoe. Segala ini perloe tersebab sekiranja 
kepintjangan itoe masih ada maka masjarakat itoe ti dak akan sanggoep berdiri 
mementinkan ke pentingan rakjatnja Segala itoe menoentoet akan pikiran jang 
sehat, pertoe akan sokongan jang serba tegemoet komend. Tidak lain oleh 
kerena di zam ini sampai kepodjok2 doenia en telah moelai insjaf serta bangoen 
dari ketidoerannja. 


Begitoe djoega partay2 jang ada di Indonesia ini sekang sama2 menoekar sikap 
serta menoendjoekan stemennja pada berkerdja bersama sama pemerintah. 
Diwaktoe ini, ada zaman jg lain di mana setengah pemerin tah2 Indonesia jang 
dahoeloenja terkenal sebagi Non Coope ratie sekarang sama2 berpikir oentoek 
menoekar sikap. Soepaja tindakan dan sepak terdjangnja menoeroet zaman 
poela, Keterengan dan kesedaran sikap jg tahadinja Non Coope ratie tidak maoe 
bekerdja bersama2 itoe sekarang telah bertoekar dan mengoendjoekan tangan 
soepaja sama2 berdjalan seharoesnja dapat perhatian poela dari pihak 
pemerintah. Dengan perkataan lain soepaja Pemerintah dan pihaknja akan 
memberi poela serba kelongga ran segala keadaan dan tindakan pemerintah jg 
menjempitkan pergerakan rakjat. Pergerakan rajat jg hendak menjoesoen 
masjarakatnja oentoek meopbouwen bangsanja. Pertoekaran sikkp Rakjat jg 
moelai tenang itoe, sebenarnja good will jg sangat berharga sekali. Suma 
Summarum sepantas nja poela mendapat samboetan baik. Tiap2 negri bisa 
memadjoekan kepentingannja dengan sehat tidak lain bila dapat didasarkan atas 
politiek gine and take Ipolitiek ambil mengambilli. Tidak mesti diloepakan bahwa 
mesti ada anti-palen, artinja di mana2 ada pihak kanan, disitoe poen ada politik 
kirinja. Perkoempoelan2 rakjat Indone sia jg sekarang ini telah membei 
tangannja bekerdja bersama2 haroes di samboet dengan djaba tan jg kekal. 
Sebaliknja rakjat Indonesia In donesia oemoem haroes mengetahoei sebeloem 
nasi mendjadi boeboer oentoek mengaboengl an diri masing2 kedalam soeatoe 
perkoempoelan atau organisasi Masjarakat zonder, organisasi memberi tanda 
kelemahan. Perikatan dalam organisasi tidak sadja berarti menjoesoen 
masjarakat sendiri, tidak sadja mengoempoelkan tenaga jg bertjeri2 itoe 
mendjadi satoe, melahan ar ti jg besar dan loeas, memberitenaga dan 
kekoeatan. Insjaflah bahwa tenaga kita haula sadja terloekis dala persatoean 


organisa s itoe. Walaupoen kita tahoe, bahwa bermatjam2 warna organisasi rak 
jat Indonesia jg berada sekarang akan tetapi kita tetap jakin bah wa 
toedjoeannja sama sadja Jaitoe persatoera 


pemoeda2 kita bersembahjang hari Raya seperti biasa diperlakoe kan di 
Indonesia djoega. Diwaktoe didjoempai ratoesan oemat Islam dari berbagai2 
negell Asia. Koempoelan kita oentoek mempertegoehkan tali silatoerrahim dan 
tolong menolong diwak toe kesoesahan. Diantara pemoeda2 jang bersekolah 
sekarang ada jang akan tammat lagi. Begitoe pemoeda jg akan tammat dari 
bahgian teknik akan bekerdja praktijk di pabrik2 barang 1 atau 2 tahoen 
lamanja. Begitoe djoega pemoeda2 jang beladjar petjah belahan, sementa ra 
sebeloem poelang akan bekerdja dalam roeangan pemeriksaan atau 
laboratoruim. Sering2 timboel pertanjaan tentang pemoeda2 kita jg beladjar 
ilmoe dagang setjara bagimana hendaknja menghidoepkan perdagangan anak 
negri. Begitoelah salah seorang sdr. kita jang bertempat di Osaka telah sama 
merasai keperloean masjarakat kita itoe. Atas oesahanja telah dapat didirikan 
soeatoe perkoempolan ,,Badan Perlindoeng Pemoeda Penganggoer Indonesia. 
Oesaha ini djika tidak mendapat halangan akan menoedjoekan toedjoean ke 
»indoestrian" Indo nesia, serta hendak membentoek klas pertengahan atau 
middenstand. Badan tsb. baroe sanggoep oentoek membelikan mesinmesin atau 
menerangkan oesaha jang dapat didjalankan. Kesenian kita. Begitoelah seorang 
poetri bang sa kita jang beladjar kesenian berpendapatan bahwa ,,kesenian kita 
di Indonesia tersia-sia. Sebenarnja soedah sapatoetnja di beri opleving2 
Sedemikianlah pengharapan mereka dan soeara2 pemoeda2 serta pemoedi2 
kita di Nippon jang dinjatakan mereka dalam Pewar ta Serikat Indonesia disana. 


KOTA 


Looper jang tidak djoedjoer Wasscherij Soeka menan ti" Minta kita mengabarkan 
pada langganannja serta publik, baha sa loopernja nama Sjahroeddin gelar 
Soetan Maharadja atsal da ri Pajacombo, telah diperhentikan dari 
perkerdjaannja, sebob telah m makai oeang rekening jang di pertjajakan 
padanja. Diharap pada langganan lang ganan tidak akan memberikan lagi 
barang2 dobian dan pembaja ran padanja. Dibelakang ini Wasschrij 
Soekemenanti mengirim looper baroe dengan membawa soerat keterangan dari 
beherder,, Soeka menanti LANDGERECHT VARIA. Landgerecht disini jang 
bersidang kemarin antara lainnja te lah memoetoeskan perkara2 terseboet 
dibawah ini. 


Pentjoerian. Atin tinggal di Olo sebab mentjoeri satoe stoptels berisi koewe 
sarang balam di buffet ijs Kampoeng Terandam dihoekoem 1 minggoe pendjara. 
Nawar tinggal di Pasar Miskin sebab mentjoeri dop radiator da gi auto bus 
Padang Rengat dirandjar dengan 1 minggoe pendajra. Safii tinggal di Alang 
Lawas sebab mentjoeri 2 pak sigaret tjap Bintang di lepau seorang Tionghoa di 
Kampoeng Nias mesti meringkoek 1 minggoe lamanja didalam pendjara. 
Penggela an. Mahjoedin tinggal di Kali Ketjil karena telah menggelapkan oeang 
sedjoemlah f 1,84 1/2 beserta 2 lembar soerat gadai kepoenjaan Bj. Ketek 
dihoekoem 2 minggoe pendjara. Dikirim ke Djawa. Seorang anak bernama Amat 


tinggal di Pondok, karena mentjoeri beberapa boeah blik kosong minjak tanah 
kepoenjaan Oedin di Ranah, sedangkan lebih doeloe dari ini ia telah mentjoeri 
botol2 bier kosong dan telah dihoekoem oleh Landraad de ngan peringatan jang 
djitoe sebab ia masih dibawah oemoer akan dikirim hari Saptoe besok keroemah 
sekoloh anak nakal di Djawa. Pem lihan minang kabau raad. Kemaren pagi 
sebagaiamana telah diketahoei telah dimadjoekan 8 kandidaten oleh 
kiesmannen jg 130 dari onderafd. Padang. Oendiannja telah dilansoengkan 
djoega kemaren dari djam 2 sam pai poetoel 4 dengan bertempat di kantoor 
landraad. Commissie te diri sebagi voorzitter: Controleur Hollman.dan ledennja. 
Toeangkoe Dis tricshoof kadang t. Aspiran Controlour. t. Onderdistricthoof 
Padang dan Commies B. B. t. Sirega. Dari 130 Kiesmmannen jg tetap. tjoema 
jang hadir 124 kiesmman nen. Tidak hadir iaitoe tt. Kaharoe din Marah 
boengsoe. Dr. Radjo sati dari Lb. 2. Kalingan. 3. Marah Boejoeng Gadang 4. 
Soetan Iddris Kasoema Ratoe, 5. Mhd. joesoef Taloek Kaoeng. 9, Latip Radjo 
Moedo Ko to engah. Kiraz 3.30 petang telah seleset sekalian soeara masoek di 
stembus, akan tetapi oleh kerena stemcommissie telah menetapkan bah wa 
pemilihan itoe sampei berhingg djam 4, maka ditoenggoe sampai waktoe itoe jg 
mana di doega bahwa jang beranam kies mannen jg tidak hadir itoe moengkin 
datang djoega. 


JOEM'AT 6 MEI 1938 

L MBAR KEDOEA 

DAGES ,,PERANTARAAN KIT 
53 

Poetaran doenia 


(Soesoenan kabar kawat) HITLER DI ROME Pembitjaraan dengan Mussolini. 
Menoeroet keterangan dari kalangan jang mendapat berita, Hit ler ada 
mendesak, sewaktoe diadakan pembitjaraan di Rome, soepaja Mussolini akan 
maoe toeroet mengikat satoe keaccoran tentang militairisme. Djawaban jang 
dikemoekakan oleh Duce, dia tidak maoe akan mengikat sesoeatoe perdjandjian, 
lantaran mana akan bisa bertentangan de ngan Inggeris. Pembitjaraan jang 
pertama antara Hitler dengan Mussolini jg dimoelai poekoel 12 telah disoe dahi 
pada poekoel 1.30. Kalangan Djerman ada sangat bersenang hati, dan ada 
menaroeh kepertjajaan penoeh tentang pembitjaraan jang telah dilansoengkan. 
Kalangan didalam ada menerangkan, bahasa dalam pembitjaraan ada 
diperbintjangkan tentang soal2 koloniaal. Hitler ada terangkan, selain dari soal 
koloniaal. sjerman akan ta' ada mempoenjai keberatan boeat mengikat pact dari 
4 negeri. Sabaliknja kala ngan Italie tidak maoe leloeasa menjiarkan tentang has 
12 dari pembitjaraan antara Hitler dan Mussolini, tjoema mereka ada mer sa 
senang. Kalangan Derman dalam pada itoe ada memberi ketetapan jang bahasa 
pembitjaraan antara Hitler dengan Mussolini, ada mengenal soeatoe 
perdjandjian jang akan diikat antara Djerman dengan Iralie, dalam mana diharap 
soepaja Djerman akan menjoekai perikaian antara Italie dengan Inggeris dan 
berhoeboeng dengan soal ini, didoega, bahasa kemaoean dari kedoea negeri 


terseboet (kalie-Djerman) soepaja soemboe Rome Berlijn tinggal te goeh dan 
tetap. Djoega kalangan jang ters boet diatas, ada meneran kan bah. sa Djerman 
ada merasas nang dengan diadakan perikatan anta ra kalie dan Perantjis, dan 
lebih djaoeh djoega akan merasa peas kalau antara Djerman dengan Perantjis, 
akan bisa dilansoeng kan boeah pembitjaraan jang mengenai soal perikatatan 
ini, jang ada diharap sangat, biarlah an tara Perantjis dengan Sovjet te lah 
diadakan soeatoe perdjandjian. Peremboekan antara Hitler dan Musso lini. Ada 
diterangkan bahasa peremboekan antara Hitler dengan Mus solini, oleh kalangan 
Djerman ada dikemoekakan, bahwa pem bitjaraan antara Perantjis dengan 
Djerman akan dila oekan dengan 


automatisch, sesoedah selesa pembitjaraan antara inggeris-Djerman. Tentang 
keadaan dengan Slo wakije, diterangkan oleh kalangan Djerman bahasa soal ini 
ada tidak begitoe penting, jang mana tidak akan mengatjoehkan benar boeah 
pembitjaraan antara Hit der dengan Mussolini. Djoega ada diminta soepaja 
dengan lekas diperdapat kete toean tentang soal Student, dan akan tidak 
moengkin Itali akan tidak menoendjang pada maksoed nja Djerman, lantaran 
Rome ada tidak mempoenjai keberatan de ngan adanja Ansschiuss. TERANG DI 
SPANJOL. Kemadjoean dari kaoem Nasionalisten. Hoofdkwartier nasionalisten 
terangkan bahasa pada malam Selasa soenggoepoen hari sangat djelek, toch 
mereka dapat bergerak teroes di garisan dalam sect tor Alfmabra, dan telah 
dapat mendoedoeki beberapa tempat tempat ditawan 103 orang. Penjerangan 
dari kaoem republiek di Elpobo, dalam penjerangan mana pihak moesoeh da 
mendapat kekalahan jang banjak, toch serang serangan itoe dapat ditangkis. 
Serangan Nasionalis ten dapat ditangkis. Ministerie peperangan ada kabarkan, 
bahasa nationalisten de angan dibantoe oleh pasoekan an tillerie mereka, tefah 
dapat menjeberangi soengai Sirge di atas Munte salagi mereka dlapat dipoekoel 
moendoer dari sana oleh laskar republiek dan dide sak teroes sampai 
keseberang. Djoega beberapa serangan serangan nationalisten di boekit Cocur 
dalam sector Trams dapat ditang kis, dalam sektor Aliaga dideka tel poho 
terdjadi pertempoeran hebat dalammana moesoeh dengan bebetapa tank dan 
artilleri djoega telah dapat dip ekoel moendoer. Didalam gedoeng2 universiteit 
ada didapat beborapa boeah mijn dengan gedoengz jg lain te lah mendjadi 
moosnah, dan nasi enali ten banjak jang mendapat kematian, Bombardemen 
pada iboe kota spanjol Nasionalisten malam kemarin telah membombardeer Iboe 
kota Spanje dengan hebat, dalam mana ada 13 orang jang mati dan 28 jang 
loeka loeka. Soal pembagian palestina Diantara orang2 Arab dan Jahoedi telah 
terdjadi kegentingan tentang pembagian dari negeri Palestina, dan djoega orang 
o rang Arab jang biasa jang selama ini ada tinggal sadja ada toe berikoet: roet 
merasa koerang senag. Di 


tij2 Arab telah mengambil kepoetoesan boeat tidak toeroet beken dja bersma 
sama dengan comis sie Inggris. 


INDONISA 


Rapat Tahoenan PEGAWAI POLITIE: Dalam rapat tahoenan jang kesepoeloeh dari 
pagawai politie di seloeroeh Indonesia, dan di adakan pada hari kajoem'at 2 April 


jang laloe di Bandoei 3, maka antara lain menoeroet kabar Anip-Aneta telah 
diambil motie seperti berikoet: Wakil-wakil dari tjabang Betawi, Soerabaja, 
Semarang, Bandoeng. Djokjakarta, dan Mekassar demikian deeikianpoen cor 
respondentschappen Soeeboemi. Cheribon, Padang dan Palembaag, dari 
Algemeene Bond van Politiepersoneel in Nederlandsch India, pada hari Djoemiat 
2 Au ril 1938 di Bandoeng berkoempoel dalam rapat anggota oemoem 
mendengan keterangan dari wakil wakil Hoofdbestuur dari bond itoe, tentang 
selaloe toeroennja kedoedoekan dari pegawai politie oemoem diseloeroeh 
Indonesia ini choesoesnja Haofdinspecteurs van politie, inspecteurs van poli tie 
kelas 1 dan 2, dan hoofdagen ten van politiekkelas 1 dan 2 jang sebagaimana 
sekarang ternjata poela dalam B.B.I. 1938 dalam hal gadji bagi mereka, 
berpendapat bahwa pegawal pada Algemeene politie berhoeboeng dengan 
kedoedoekannja jang meloeloe dalem soesoenan negeri ini berhak menerima 
gadji jang dapat memberikan penghidoepan pada mereka jang tjoekoep, sete 
roesnja berpendapat poela, bah wa gadji sebagaimana terdapat dalam B.B.I. 12- 
8 sekali kali tidak tjoekoep oentoek dapat hidoep dengan toekoep memberikan 
pekerdjaan pada Hoofdbestuur dari A gemeene Raad van Politie personeel di 
Ned. India soepaja: 1 beroesaha dengan djalan jang sjah mendapatkan 
perbaikan gadji bagi pegawai Algemeene politie di Ned. Indie, moelai dari daho 
loe Hoofdinspecteur van polifie, sehingga hoofdagent, kelas doea sebagaimana 
soedah dimadioekan oleh B.B. waktoe membitiarakan rentjana B.B.I. 1938 
kebada Commissie van Georganiseerd Overleg 2 Menjampaikan motie kepada Z. 
E. Gouverneur Generaal Volksraad dan Pers. PEKERDJAAN IRRIGATIE. Selain 
Sadangwerken, jaitoe pekerdjaan irrigatie didaerah Sadang, jang meretas banjak 
seloeran air, maka pekerdiaan irriga tie didaerah Goa, ada soeatoe pekerdjaan 
jang terpenting dan besar dipoelan Celebes. Menanja kan tentang soal itoe 
kepada de partement V, en W., maka Anip Aneta dapat keterangan seperti 
Rentjana goena pekerdjaan kabaik n. bahasa beberapa par irrigatie didaerah 
Goa bagian 


penghabisen, akan diselidiki dalam tahoen ini. Adapoen tantang pekerdjaan 
irrigati didaerah Goaitoe sendiri, antara lain ada memboeat stuw opintoe air) 
Djemebeerang, jang akan bergoena oentoek memberikan air kepada sawah- 
sawah disekitarnja. Sementara ini pintoe air itoe hampir selesai demikianpoen 
setoeran-seloeran air jang kini masih dikerdjakan. Semoea pekerdjaan itoe 
berdjalan dengan baik, sehingga djika tiada halangan melintang, dalam bagian 
kedoea dari tahoen ini, soedah dapat di pakai sebagai noodirrigatie Akan tetapi 
dalam tahoen ini pekerdjaan itoe poen beloem. Sebab menoeroet rantjangan 
bersandarkan pada adanja pekerdja, maka pekerdjaan itoe baroe sele sai dalam 
tahoen 1939, sedang dalam tahoen ini sebagian sadja. Menanjakan tentang 
pekerdja itoe maka kita mendengar kabar, bahwa orang orang disitoe, da lam 
waktoe jg tertentoe dalam tiga tahoen sedikit sekali, jang soeka bekerdja kepada 
irrigatie, dari sebab mereka haroes mengerdjakan sawahnja. Dan oleh karena 
meloeloe pekerdjaan irri gatie ini semoea oentoek mereka itoe, maka orang 
tidak soeka mengambil pekerdjaan dari loear, sebagaimana kerap kedjadian. 
DEFENSIEBELASTING. Bertentangan dengan kabar2 angin jang tersiar, bahwa 
diwak toe membitjarakan begrooting boeat tahoen 1939 bakal dikasih 


berjakoenja salah satoe defensiebe lasting, ,,J.B." bisa kabarkan seperti berikoet: 
Soedah pasti bahwa begrootingen boeat 1939 dan tahoen tahoen berikoetnja 
akan dikeloean kan djoemblah djoemblah besar sekali boeat tentara dan 
armada. Hal ini baik di Holland maoe poen disi (Indonesia) soedah di dapatkan 
ketjetjekan. Apa daja2 goena menoetoep dari ini pengeloearan jang dibesarkan 
menoeroet apa jang bisa kedjadian dalam tahoen 1940 ba kal dipoengoet satoe 
defensiebe lasting, baik di Holland maoe poen di Indonesia. Persiapan persiapan 
dari ini ada memintak banjak tempo, sedang pembitjaraan dengan Holland 
perloe dibitjarakan banjak kali. Baroelah djikalau orang soedah mengetahoei 
dengan tjoekoep tentang pengeloearan jang tinggi akan bisa ditetapkan satoe 
basis boeat defensiebelasting Djadi boeat tahoen 1939 o ang akan masih moesti 
pikirkan de ngan halnja pendapatan uitvoer recht jang diperoentoekkan goeitoe: 
pada pengloeawan dari ini systeem dari pemoengoetanz2 kejil dipikirkan. Soedah 
dipersetoedjoei bahwa bermoela akan didapa kan peratoeran keoewangan 
goena kepentin an defensie dan sesoedahnja itoe pembagian ongkos2 —dengan 
lain basis-akan dibitjarakan. Djikalau orang moelai dengan ini, akan makan 
tempo tahoenan sebeloemnja dapatkan pemetja han jang sempoerna. 


KOENDJOENGILAH 
Djoeal dan beli mas 
Toko Malaise 
223.625 


Pasar Djawa Vak 7-8 Handel in Porcelein en Emaile enz Koendjoengilah tempat 
kita sebeloemnja toean2 dan njonja2 pergi ketempat lain, jang mana tentoe 
sadja tidak akan menjesal! Menanti dengan hormat! Toko Malaise 40 TOEDOE 
GOEDOPGOGEDEG 


ILIAS 


GELAR BAGINDO CHATIB Loods No 9 Vak 9 dan 10 Belakang bengkel besi 
PADANG. Ada sedia bermatjam2 kajoe2 oentoek keperloean roema dengan 
setjoekoepnja dan begitoe djoega papan2 jang terambil dari bermatjam2 kajoe 
Harga menjenangkan. Menanti dengan hormat 105 


E SECEEGE 
Awas 


Mintaklah selaloe AIR DJAMOE AMANI DRANK oentoek menambah kekoeatan 
toean toean. Orang jang biasa meminoem obat Asman Drank lama2 sehat gagah 
goembira. 


Aan dit Binoerasjid 


Djoeal segala roepa2 barang kram badjoe kaoes en besi keloearan Europa toelen 
en lava. PASAR BATIPOEH 16 PADANG 


Harga boleh herdamai. 
Speciaal kemedja 


Telah tersedia bermatjam2 KEMEDJA jang menoeroet kemaoean zaman. 
Saksikanlah! pada tempat Doeja Aidid c/o Modern Tailor Kp. Djawa — PADANG 
108 


Een dengan Goenan wasscherli Soekamenanti Nipah 0.35 Padang Pekerdjaan 
tanggoeng netjis dan bersih Menerima bermatjam2 barang tjoetjian, sedjak 
barang njonja2 japonns, sampai jang kasar2. Beheerder A, SAMADS.S. 


GIERETARIEN Sano 

Agenten: Radjo Bongsoe B.N. 

Kamp. Baroe — Padang. Importeur: D.M. Talib Alibi 107 
Sarong asli ADING 


Saban hari REBO dan SAPTOE mengeloearkan tjorak2 baroe menoeroet zaman, 
Tjeloepnja ditanggoeng tidak toentoer. Persediaan besar hanja pada toko: 


BOEJOENG TAMIN No. 63 Batipoeh - Padang Telegrams; ,,BOEJOENGTAMIN Tel. 
No. 161 


M.G. Mohammad Yoosuf No. 58 Batipoeh - Padang. Telegrams: , MUNAYOOSUFG 
10 


